Hukum Lelaki Mendatangi Tukang Pijat 
Wanita 

[ Indonesia - Indonesian - j x>\ ] 


Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid 


Penterjemah: www.islamqa.info 
Pengaturan: www.islamhouse.com 




islamhouse 


^3 


2013 - 1434 

IslamHouseco. 


Hukum Lelaki Mendatangi Tukang Pijat 
Wanita 


Saya biasa mengerjakan shalat lima waktu, kadangkala badan 
saya terasa pegal-pegal. Sayapun mendatangi tukang pijat wanita 
untuk dipijat bukan untuk berzina. Apakah perbuatan tersebut 
termasuk dosa? Jika iya, apakah hukumannya? 


Alhamdulillah, pertanyaan ini telah kami ajukan kepada 
syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjawab 
sebagai berikut: la tidak boleh memijat wanita itu dan wanita 
itu tidak boleh pula memijatnya. Sebab pasti menimbulkan 
sesuatu yang negatif, lebih-lebih jika tukang pijat itu seorang 
gadis remaja sementara ia seorang pemuda. Wahai saudaraku, 
syariat telah menutup seluruh jalan menuju perbuatan dosa 
dan seluruh perkara yang dapat menimbulkan pengaruh negatif 
dari hubungan dua insan berlainan jenis. Praktek memijat 
tentunya akan menyingkap sebagian anggota badan dan 
persentuhan langsung. Hal itu merupakan perkara yang sangat 
sensitif mendatangkan perbuatan dosa dan membangkitkan 
gejolak syahwat. Jika memang sangat butuh dipijat, hendaknya 
Anda mencari tukang pijat pria. Atau hendaknya beberapa 
anggota keluarga Anda belajar ilmu pijat agar bisa memijat 
Anda. Semoga Allah memberi taufik kepada kita kepada perkara 
yang diridhai dan dicintai-Nya. 


2 



